- Eka Sumaryati & Dewi Indra - 


9 | Dunia properti telah banyak melahirkan 
Bonus, ! miliarder- opa yk mela mereka 


bisa, Anda juga PASTI BISA 


CARA GAMPANG 


2 PROPERTI 
TANPA MODAL 


Penulis : Eka Sumaryati, Dewi Indra Puspitasari 
Cover: Rom-Madhona 

Layout : Rio Nugroho 

Editor: Tim Dunia Cerdas 


Dunia Cerdas 


Penerbit: DUNIA CERDAS 

Jl. Raya Munjul No.1 Cipayung - Jakarta Timur 
Cet 1, 2014, 15cmx23cm, 252 Halaman 
ISBN: 978-602-1380-13-0 


1. Referensi 2. Judul 

Hak cipta dilindungi undang-undang 
Distributor tunggal: 

Niaga Swadaya 

Jln. Gunung Sahari 11l/7 Jakarta 10610 
Tlp. (021) 4204402, 4255354 

Fax. (021) 4214821 


B : 021-90407105 
Email : duniacerdasmedia@gmail.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Kerja menjadi pegawai di berbagai perusahaan 
ternama memang jauh lebih memikat daripada 
memikirkan sepetak-dua petak tanah. Tetapi tahukah 
Anda, ada banyak orang jadi miliarder berawal dari 
sepetak-dua petak tanah? Sepetak dua-petak tersebut 
awalnya sekadar menyita perhatian, kemudian dipikirkan, 
dipelajari seluk beluknya, dan hasilnya, wow... Tanah 
dan bangunan tersebut bisa mendatangkan keuntungan 
berlipat bagi si empunya. Sebagian besar orang menyebut 
segala hal yang bersangkutan dengan tanah serta 
berbagai bangunan di atasnya dengan istilah properti. 
Pada perkembangannya, muncullah bisnis properti yang 
mendatangkan keuntungan yang cukup menggiurkan. Itu 
artinya, banyak orang kaya lewat properti. Saat ini banyak 
bermunculan miliader-miliarder top yang berinvestasi 
pada dunia properti. Anda ingin tahu bagaimana caranya? 
Kalau begitu, mari kenali dulu seluk beluknya. Setelah 
Anda kenal, bisa jadi Anda jatuh cinta dan tidak mudah 
berpaling darinya. Sebab, properti laksana gadis cantik 
yang terlalu sayang jika dibiarkan lewat begitu saja. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Kata Pengantar iii 
BAB I Yuk Mengenal Properti! 5 


BAB II Melek Hukum Properti, Pondasi Kesuksesan 45 


BAB III Beli Properti Tanpa Keluar Uang 65 
BAB IV Beli Rumah dengan KPR 99 
BAB V Properti Sebagai Pilihan Investasi 113 


BAB VI Pelajari Variasinya, Nikmati Sensasinya 145 
BAB VII Mencari Properti - Mencari Jodoh 173 


BAB VIII Setelah Properti Dalam Genggaman 201 


Bonus-Bonus Istilah Properti 239 
Daftar Pustaka 248 
Profil Penulis 252 


ang: Pdf Lengkapnya ci Musnas.c am 


Bab I 
Yuk Mengenal Properti! 


Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai 
properti, akan sangat menarik untuk menengok sejarah 
permukiman. Ini mengingat dunia properti tidak jauh dari 
hal tersebut. Penulis percaya bahwa masalah permukiman 
adalah pondasi untuk bisa benar-benar mengenal properti. 
Mulai dari seluk-beluk properti, memilih model properti 
yang sesuai, hingga mengapa harus berinvestasi di bidang 
properti. 


A. Jarang Terpikirkan Tetapi Vital, Itulah 

Properti 

Namanya juga permukiman, berarti berkaitan dengan 
tempat tinggal. Di mana Anda tinggal saat ini? Seperti apa 
rumah yang Anda tinggali? Mengapa Anda tinggal di sana? 
Apakah Anda memikirkan jauh-jauh hari sebelum memilih 
untuk tinggal di tempat Anda bermukim sekarang ini? 
Tentu jawabannya bervariasi. Namun, alasan yang sering 
dikemukakan adalah lokasi. Sudahkah tempat yang 
Anda diami sekarang ini adalah tempat paling strategis 


Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal | 5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


bagi Anda? Misalnya, dekat dengan kantor, tempat 
perbelanjaan, dan berbagai tempat lain yang penting bagi 
Anda. Bahkan, tidak sedikit pula yang memilih bermukim 
di tempat kerja, seperti di ruko misalnya. 


Ya, kadang perlu berpikir saksama jauh-jauh hari 
sebelum memilih hunian sebagai tempat tinggal. Namun 
jangan salah, ada juga yang masih jarang memikirkan 
tempat tinggal mereka. Mungkin Anda hanya tahu bahwa 
sejak lahir, Anda sudah punya rumah, dalam hal ini rumah 
orang tua. Mungkin juga Anda memiliki rumah besar, 
dengan halaman yang luas ditumbuhi berbagai bunga. Bisa 
jadi pula, Anda memiliki rumah kecil yang berdempetan 
dengan jalan sehingga nyaris tidak punya halaman, hanya 
teras kecil yang selalu terkena banjir saat musim hujan. 
Sebagian orang tersebut kemudian akan terbentur pada 
suatu kondisi saat mereka pada akhirnya harus berpikir 
tentang rumah mereka sendiri. Bukan rumah yang mereka 
tinggali sejak kanak-kanak bersama anggota keluarga 
yang lain. Suatu ketika, Anda pasti akan memiliki keluarga 
baru. Keluarga baru yang membutuhkan tempat tinggal 
baru. Atau, mungkin Anda sudah memiliki keluarga sendiri, 
tapi masih merasa nyaman tinggal bersama orang tua 
atau mertua. Benarkah Anda tidak ingin memiliki rumah 
sendiri? Tidak jarang ketika waktunya tiba, seseorang 
harus meninggalkan rumah orang tua yang selama ini 
ditinggali karena berbagai alasan. Hampir kondisi seperti 
itu tidak bisa dihindari. Namun, hampir sebagian orang 
tidak menaruh perhatian padanya jauh-jauh hari. 


6 | Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Beberapa orang yang beruntung mempelajari 
kondisi tersebut, mereka sadar bahwa kebutuhan 
akan permukiman adalah sebuah keharusan. Di mana 
orang masih terus hidup, di situ pula kebutuhan akan 
permukiman akan selalu menjadi hal yang diperhitungkan 
dan dibutuhkan. Beberapa orang tersebut kemudian 
mengambil peluang dari apa yang sudah dipelajari. 
Mendapatkan rumah idamannya dan beberapa berhasil 
menjadi 'raja' di dunia properti. Banyak pula mendulang 
emas dari properti. Anda pun juga bisa. Namun, apa 
sesungguhnya properti itu? Hanya sebatas rumahkah? 
Tidak perlu terburu-buru, mari menyimak uraian 


selengkapnya. Be patien and win it! 


a. Menengok Sejarah Permukiman 

Untuk memahami kebutuhan properti di dunia 
modern seperti sekarang ini, sangat perlu menengok 
sejarah permukiman. Sebuah pengetahuan yang jarang 
dibicarakan dan terpikirkan. Namun, setelah membaca 
pengetahuan singkat tentang sejarah permukiman, 
mungkin saja Anda akan menjadi salah satu orang yang 
sepakat bahwa pengetahuan tentang permukiman pada 
umumnya, dan properti pada khususnya, sangatlah 
vital dalam kehidupan. Ini menyangkut kehidupan Anda 
sekarang, dan kehidupan generasi yang akan datang. 


Elemen paling kecil dari sebuah permukiman adalah 
rumah. Gambaran apa yang ada dalam pikiran Anda jika 
harus membayangkan rumah pada zaman prasejarah? 


Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal | 7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Rumah pada masa tersebut sangat jauh berbeda dengan 
rumah masa kini. Jika sekarang kita selalu berkata, 
“rumahku identitasku”, tentu ungkapan itu tidak bisa 
dipakai pada masa pra sejarah. Rumah dizaman prasejarah 
adalah tempat untuk menyelamatkan diri dari bahaya 
(binatang, manusia, dan alam/cuaca). Tempat menetap 
sementara saat menjalani kehidupan berpindah-pindah 
(nomaden). Seperti diketahui, manusia mengumpulkan 
bahan makanan dari alam. Sehingga, mereka harus 
bermigrasi mengikuti hewan buruan dan panen bahan 


makanan. 


Bagaimana dengan bentuknya? Rumah pada 
waktu itu masih berupa goa dan pohon. Ketika manusia 
memutuskan membuat rumah sendiri, bahan-bahan 
yang digunakan pun sangat jauh berbeda dengan 
material rumah sekarang. Pada waktu itu, manusia 
masih memanfaatkan kulit hewan dan kayu yang diberi 
rangka sebagai bahan membuat rumah, sehingga mudah 
dibongkar pasang. Contohnya adalah, rumah suku Indian 
di Amerika pada abad 19 SM. Ada pula rumah yang dibuat 
dengan menggali tanah dan atap dari kulit hewan. Rumah 
semacam ini banyak dijumpai di Rusia, tepatnya daerah 
Tundra, Rusia. 


Seiring berjalannya waktu, perubahan pun terjadi. 
Pola hidup yang awalnya berburu dan mengharuskan 
manusia pada waktu itu berpindah-pindah, berubah 
menjadi petani dan peternak. Orang-orang kemudian 
mulai hidup menetap di suatu daerah dan tidak lagi 


8 | Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


nomaden. Bentuk rumah pun menjadi lebih permanen. 
Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal desa. Rumah 
pada masa ini terbagi menjadi dua ruangan, yaitu ruang 
penyimpanan hasil panen dan ternak, serta ruang tidur. 
Dengan kata lain, rumah pada masa itu berfungsi sebagai 
tempat tinggal dan bekerja. 


Kemudian zaman bergerak pada masa Romawi. 
Bangsa Romawi yang terkenal dengan peradabannya 
ini memperkenalkan rumah bertingkat. Bangsa Romawi 
membangun rumah bertingkat untuk memenuhi 
pertumbuhan penghuninya. Apartemen berlantai enam 
sampai tujuh mendominasi rumah pada kota-kota 


Romawi. 


Selanjutnya adalah masa abad pertengahan atau 
seringdisebutmasa medievel. Padamasaini, perdagangan, 
khususnya hasil pertanian kian marak. Kondisi ini membuat 
banyak kota kecil bermunculan. Karena pertumbuhannya 
pesat, membuat orang-orang membangun rumah yang 
saling berdempetan di sepanjang jalan. Dampak lain pada 
bentuk rumah adalah rumah dengan dua lantai. Orang 
pada masa itu memanfaatkan lantai pertama sebagai 
tempat usaha. Bisa jadi digunakan untuk kantor, toko, 
dan gudang. Sedangkan lantai dua digunakan sebagai 
tempat tinggal. Sampai sekarang, masih banyak orang 


menggunakan bentuk rumah demikian. 


Memasuki masa renaissance, kaum bangsawan mulai 


membuat rumah dengan satu fungsi saja. Rumah ini 


Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal | 9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dikenal sebagai rumah di masa modern, yakni dengan 
terpisahnya tempat kerja dan rumah sebagai tempat 
tinggal. Kondisi seperti ini terus berlangsung pada masa 
industrialisasi. Pemisahan rumah dan tempat kerja terjadi 
secara merata pada semua lapisan masyarakat, tidak 
hanya pada kaum bangsawan. Yang menarik dari masa 
industrialisasi adalah, jika pada masa-masa sebelumnya, 
pembangunan permukiman seolah terpusat pada kota, 
pada masa ini berbeda. Pertumbuhan bisnis di tengah kota 
yang semakin meningkat membuat daerah perumahan 
tergeser ke arah luar kota. 


Perkembangan teknologi begitu pesat saat itu 
membawa dampak pada perubahan gaya rumah. Salah 
satunya adalah penemuan baja dan elevator yang 
memotivasi pembanguan apartemen berlantai banyak. 
Sedangkan lokasi pinggiran kota seolah tidak lagi menjadi 
masalah dikarenakan penemuan angkutan masal, mobil, 
dan sepeda motor yang memudahkan orang bergerak 
ke mana saja. Dan satu lagi, banyak rumah di masa ini 
mempunyai tambahan ruang. Ruang garasi menjadi salah 
satu ruang penting sebagai tempat untuk menyimpan 
kendaraan. Baik berupa sepeda motor, maupun mobil. 


Nah, sekarang ini bisa dibilang adalah masa modern. 
Di mana perumahan di masa modern merupakan 
perkembangan produk dari permukiman pada masa-masa 
sebelumnya. Sehingga Anda bisa menjumpai beragam 
bentuk rumah, mulai dari rumah deret, apartemen, rumah 


bermassa tunggal, rumah berlantai dua, dan sebagainya. 


10 | Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Fungsi rumah pun beraneka ragam, bisa sebagai tempat 
tinggal, atau bisa juga sebagai tempat tinggal dan bekerja. 
Adapun lokasinya juga bervariasi. Banyak perumahan 
tersebar di daerah perkotaan, namun tak jarang pula 
terdapat di daerah pedesaan. 


Menarik bukan? Dari sini Anda bisa membayangkan, 
kiranya kebutuhan-kebutuhan apa lagi yang akan 
dibutuhkan seseorang untuk rumah idamannya. Atau 
perkembangan pola hidup dan penemuan-penemuan apa 
saja yang mungkin berdampak pada jenis, fungsi, serta 
bentuk rumah di masa yang akan datang. Memang jarang 
sekali dipikirkan, tetapi terbukti bahwa ini cukup vital. 
Terutama bagi Anda yang ingin menjadi cerdas dalam 
memilih rumah sesuai kebutuhan Anda, dan kebutuhan 
zaman. Lebih jauh lagi, Anda akan tahu bagaimana 
menjadi cerdas dalam dunia properti. 


b. Mulai dari Sepetak Sampai Istana, adalah 
Properti 


Sampai di sini, Anda telah membaca ulasan singkat 
sejarah permukiman. Ini berarti, cukup sudah perkenalan 
awal dengan dunia properti. Saatnya lebih detail merujuk 
apa itu properti? Mengapa penting mempelajarinya? Dan, 
untuk apa mempelajarinya: menguntungkankah? Jika iya, 
seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari 
properti? Penulis percaya bahwa, Property is big fortune! 
Bagi Anda, atau bagi siapa saja yang menginginkannya. 


Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Secara kebahasaan, menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), properti adalah harta berupa tanah dan 
bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan 
yang dimaksudkan. Dengan kata lain, properti merupakan 
tanah milik dan bangunan. Supriyadi Amir dalam Free 
Properti dalam 17 Hari mengartikan, properti dengan 
lebih sederhana sebagai harta kepemilikan seseorang 
atau sekelompok orang yang biasanya berupa tanah 
dan bangunan yang berdiri di atasnya, serta sarana dan 
prasarana yang menjadi bagian dari bangunan tersebut. 


Dari dua pengertian di atas, di mana terdapat 
penekanan terhadap kata harta serta kepemilikan, dapat 
disimpulkan bahwa properti merupakan hak untuk 
memiliki sebidang tanah dan memanfaatkan apa saja 
yang ada di dalamnya. Ini pula yang ditulis oleh Andie 
Wicaksono dalam Kiat Praktis Jual Beli Properti. Lebih 
jauh ia menulis, bahwa istilah properti bermula dari 
istilah tenure. Istilah ini muncul di Inggris pada masa 
pemerintahan raja-raja dan kaum bangsawan Inggris yang 
menguasai tanah penduduk sekitar. 


Asal kata tenure adalah 'tenere' yang merupakan 
bahasa Latin. Adapun artinya adalah 'menguasai' atau 
'memiliki. Menurut Laudjeng dkk yang dikutip dalam 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Hak-Akses 
Masyarakat Terhadap Hutan, aspek terpenting dari 
istilah tenure adalah status hukumnya. Itu sebabnya, 


membicarakan istilah tenure berarti membicarakan soal 


12 | Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


status hukum dari suatu penguasaan atas sumber daya 
alam tertentu pada sebuah masyarakat. 


Selanjutnya dikenal dengan istilah “land tenure'. 
Masih dalam buku yang sama, land tenure merupakan 
istilah hukum yang memberikan sebuah hak atas tanah 
pada orang tertentu. Pada perkembangannya, menurut 
Andie Wicaksono dalam Kiat Praktis Jual Beli Properti, 
istilah tenure kemudian berubah menjadi real property. 
Di Amerika, orang-orang mengenalnya dengan properti, 
yakni hak untuk memiliki, menggunakan, dan menikmati 
manfaat sebuah tanah atau harta dan sifatnya mutlak. 
Perlu diketahui bahwa pengolahan atas sebidang tanah 
dan aturan-aturan untuk memiliki dan memanfaatkan 
tanah tidak terbatas pada permukaan tanahnya semata. 
Anda juga mempunyai hak untuk memiliki, memanfaatkan 


bagian bawah, dan bagian atas tanah tersebut. 


Berkaitan dengan hal di atas, properti bisa menjadi 
aset berharga bagi Anda. Properti tidak melulu berupa 
kepemilikan hunian mewah dan megah. Sepetak duapetak 
tanah yang Anda miliki bisa saja menjadi aset tak ternilai 
jika Anda tahu bagaimana harus memberdayakannya. 
Namun, tunggu dulu, nanti ada waktunya mempelajari 
kunci-kunci sukses berbisnis properti. Sekarang, mari 
mantapkan pemahaman mengenai properti terlebih 
dahulu. Karena banyak orang yang sebenarnya belum 
benar-benar mengerti apa itu properti. 


Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Salah satu contoh kekurangpahaman pada dunia 
properti adalah berkembangnya konotasi yang salah 
mengenai properti belakangan ini. Sebagian besar 
orang mengartikan properti sebagai hak atas bangunan 
mewah yang terbatas dimiliki oleh kalangan elite. Hal 
ini disebabkan istilah properti di Indonesia lebih sering 
digunakan oleh kalangan pengembang perumahan 
mewah. Kebanyakan pengembang perumahan lebih 
memilih memakai istilah properti untuk bangunan 
mewah dan megah demi menciptakan imej dan citra dari 


bangunan itu sendiri. 


Sekarang, Anda sudah tahu dengan jelas, bahwa 
sesungguhnya sepetak atau dua petak tanah pun ternyata 
adalah properti. Selanjutnya, apa yang bisa Anda lakukan 
dengannya? Itulah nanti yang akan menjadi kunci sukses 
Anda dalam dunia properti. 


Sampai pada pembahasan ini, semakin jelas terlihat 
bukan, mengapa perkenalan-perkenalan di pembahasan 
sebelumnya sangat penting sebagai landasan mengenal 
properti. Meski jarang sekali Anda membahas properti, 
namun faktanya, tidak ada yang bisa hidup dengan baik 
dan nyaman tanpa properti. Itulah kenapa, meski jarang 
terpikirkan, properti tetap merupakan hal cukup penting 


dalam hidup manusia. 


Selanjutnya, mari melihat jenis-jenis properti yang 
mungkin saja bisa Anda sanding, kuasai, selanjutnya Anda 
nikmati. Siapa tahu berbagai properti ini mampu menjadi 


14 | Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


kunci sukses Anda. Kenali jenisnya, dapatkan haknya, 
menangkan kehidupan Anda! 


B. Tanah Rumah Segala Bangunan 

Lembaran tanah terbatas ini adalah rumah bagi 
bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Begitulah 
penulis berkeyakinan sejak awal. Sesungguhnya lebih 
dari itu. Penulis teramat yakin bahwa tanah memegang 
peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. 
Tanah bukanlah sekadar hamparan lahan berwarna 
merah, hitam, cokelat atau abu-abu untuk bermukim, 
bercocok tanam, dan sebagainya. Lebih dari itu, tanah 
adalah pertanda kekuasaan sekaligus identitas bagi suatu 


generasi. 


Tidak sedikit orang rela mengorbankan dirinya untuk 
mempertahankan pengakuan atas kepemilikan tanah 
yang menjadi hak mereka. Perkelahian bisa tumpah jika 
hak seseorang atas tanah terusik. Tidak heran, jika kasus 
sengketa tanah banyak menghias headline media massa. 
Mulai dari sengketa individu, orang per orang, sekelompok 
masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, 
masyarakat dengan aparat pemerintah, serta sering pula 
terjadi sengketa tanah masyarakat dengan pengusaha 
pengembangan. 


Dalam Politik Lokal di Indonesia, GerryVan Klinken, dkk 
menulis dengan runtut dan detail berbagai sebab pemicu 
sengketa tanah. Salah satunya adalah akibat kombinasi 


Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pertumbuhan penduduk dan meroketnya harga-harga 
pasar untuk tanah. Klaim-klaim yang saling bertentangan 
mengenai hak atas tanah mudah mencetuskan kekerasan. 
Maka tidak heran jika berbagai kasus sengketa tanah 
banyak diwarnai kericuhan. 


Namun jangan khawatir. Saatnya bermain cerdas 
dalam properti. Apalagi sebagai negara hukum, 
Indonesia sudah mempunyai UU yang mengatur segala 
hal yang berkaitan dengan tanah. UU tersebut adalah 
Undang Undang Pertanahan Agraria (UUPA). Negara 
sebagai organisasi kekuasaan yang ada di Indonesia 
berwenang mengatur pemilikan peruntukan, peralihan, 
dan pendaftaran atas hak tanah. Dan Anda akan 
mendapatkanya di buku ini. 


Bagi orang yang berpikir positif dan selalu melihat 
peluang dalam masalah, berita-berita tentang sengketa 
properti tersebut justru menjadi sebuah pelajaran berarti 
akan peluang usaha. Bahwa setiap orang membutuhkan 
tanah. Setiap orang menginginkan tanah dengan 
berbagai kepentingan mereka. Yang mereka perlukan 
adalah seseorang yang mampu memberikan kemudahan 
untuk mendapatkan tanah dengan berbagai prosedur 
yang benar dan tepat. Dan mungkin seseorang tersebut 
akan bangkit, kemudian mempelajari dunia properti 
lebih dalam. Untuk kemudian menjadi jawara properti. 
Mungkin seseorang tersebut adalah Anda. Menangkan 
properti Anda tanpa kekerasan. 


16 Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


a. Harga tanah yang wow! 

Mungkin Anda belum percaya bahwa harga tanah 
memang wow. Untuk itu berikut ini adalah beberapa 
contoh kisaran harga tanah yang diambil dari lampiran 
surat kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset (DPPKA) Kota Depok tanggal 23 Mei 2011. 
Dan perlu Anda tahu, bahwa harga-harga tersebut 
kemungkinan sudah naik berlipat-lipat saat ini. Banyak 
pengamat properti memastikan kenaikan nilai properti 
bisa mencapai 5056 per tahunnya. 


Daftar Harga Pasaran Tanah Menurut Klasifikasi Jalan dan 
Peruntukan Per Kelurahan Se Kota A3 


Utama 
Jl. Arief Pemukiman | 1.573.000,00 ea 500.000,00 
Rahman Perdagangan 
hakim dan jasa 


Jl. Nusantara | Pemukiman | 916.000,00 2.000.000,00 
Raya Perdagangan 

dan jasa 
Jl. Haji Pemukiman | 802.000,00 1.500.000,00 
Asmawi Perdagangan 

dan jasa 


Menarik bukan? Selembar tanah yang semula jarang 


sekali menyita perhatian ternyata aset tak ternilai. 
Pertanyaan selanjutnya adalah tentang harga tanah yang 
berbeda-beda di berbagai wilayah. Ya, harga tanah di 
berbagai wilayah memang bervariasi. Beberapa faktor 
yang memengaruhi harga tanah sesungguhnya tidak 
semata pada wilayah atau yang lebih dikenal dengan 
sebutan lokasi. Ada banyak hal. Beberapa di antaranya 
adalah sebagai berikut: 


Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


e Surat Hak (Hak Milik, HGB , HPL, Hak Sewa/pakai, dll) 

# Bentuk Kaveling 

e Ukuran Ideal (luas ideal 200-400 m persegi, lebar 
dibanding panjang minimal 1:2, max. 1:3) 

# Posisi kaveling (Posisi pojok belakang relatif lebih 
murah dari pada di depan atau tengah) 


# Lebar Jalan 
e Letak kaveling terhadap jalan 


» Hadap (arah mata angin, tergantung kecocokan 
fengshui masing-masing orang berbeda) 


e# Tanah yang sudah dibangun dinilai plus 5 - 1046 


b. Mengenal Kaveling 

Anda ingin membeli tanah, atau Anda ingin 
menjadi raja baru dunia properti? Itu artinya Anda layak 
mengetahui yang satu ini, yaitu Kaveling. Di dalam KBBI 
disebutkan, Kaveling adalah bagian tanah yang sudah 
dipetak-petak dengan ukuran tertentu untuk bangunan 
atau tempat tinggal. Nah, dalam jual beli tanah banyak 
yang menggunakan sistem kaveling. 


Kaveling banyak ditemui di area-area perumahan. 
Bentuknya pun bermacam-macam mengikuti posisi 
di dalam perumahan tersebut. Sebagai calon pembeli 
maupun penjual yang cerdas harus memahami kelebihan 
dan kekurangan dari berbagai macam bentuk kaveling 
tersebut. Untuk itulah, buku ini hadir untuk Anda yang 
siap menjadi cerdas dalam bidang properti. 


18 | Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mengintip isi buku Menjadi Kaya Melalui Properti 
yang ditulis Panagian Simanungkalit, memberikan 
pengetahuan penting mengenai kaveling. Panagian 
Simanungkalit menyajikan uraian tentang kaveling 
dengan sangat rinci. Berikut ini adalah gambar bentuk 
dan macam-macam kaveling di sebuah perumahan yang 


disajikan dalam bukunya. 


Sumber: www.rumah.com 


Gambar I-1 Bentuk dan jenis kaveling dalam suatu perumahan 


Berikut ini adalah penjelasan sederhana dan 
singkat dari gambar berbagai bentuk dan jenis kaveling 
perumahan di atas: 


. TipeA 
Bisa dilihat di dalam gambar, bahwa kaveling 
tipe A terletak di ujung jalan buntu. Itulah mengapa 
kemudian tipe ini disebut dengan tipe Cul De Sac Lot. 
Dalam bahasa Perancis berarti jalan buntu. 


Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 19 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


20 


Ada beberapa keuntungan memiliki kaveling tipe 
ini. Bagi yang menyukai ketenangan dan kedamaian, 
tipe A sangat tepat. Posisinya di jalan buntu membuat 
bagian depan kaveling ini sempit sehingga membuat 
tipe ini lebih tenang dan damai. Dari sisi keamanan, 
bagian depan yang sempit juga terasa lebih aman. 
Meski kaveling tipe A mempunyai bagian depan yang 
relatif sempit, namun bagian belakang menyisakan 
ruang yang cukup lebar. Bagian belakang yang lebar 
bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan keluarga 
seperti tempat jemuran atau membuat taman 
keluarga. Untuk itu, tipe kaveling A sangat cocok 
untuk tempat tinggal. 


Kekurangan dari tipe A adalah jika Anda 
mempunyai kendaraan atau seringkali menerima 
tamu dalam jumlah banyak. Area depan yang sempit 
sangat sulit untuk parkir. Kekurangan lain adalah, 
pintu masuk tidak begitu lebar. 


Tipe B 

Tipe ini diberi nama interior lot. Letaknya tepat 
di tengah deretan kaveling. Kelebihan tipe ini adalah 
dari sisi keamanan, perawatan, dan ketenangan. 
Karena kaveling tipe B hanya mempunyai satu akses 
pintu masuk, maka lebih terjamin keamanannya. 
Masih terkait dengan akses masuk, kaveling di posisi 
ini cenderung tidak terlalu berisik. Selanjutnya, 


Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


perawatan tipe B relatif lebih mudah karena tidak 


memerlukan banyak perawatan dan pemeliharaan. 


Beberapa kekurangan tipe B adalah masalah 
sirkulasi udara dan pemandangan. Dikarenakan 
posisinya, tipe B mungkin akan terganggu untuk 
masalah sirkulasi udara. Berkaitan dengan posisi pula, 
tipe ini hanya mempunyai satu pandangan. 


Tipe C 

Tipe C mempunyai beberapa sebutan, yaitu 
T-Intersection Lot dan tusuk sate. Sebutan yang 
kedua lebih banyak dipakai di kalangan umum. 
Menurut kepercayaan fengshui, kaveling tusuk sate 
mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tidak 
dimiliki bentuk kaveling lain. 


Secara umum, kaveling tipe C memiliki kelebihan 
dan kekurangan. Kelebihannya, pandangan view di 
kaveling tipe C cukup luas. Selanjutnya untuk masalah 
posisi, lokasi tusuk sate memungkinkan dilihat dari 
kejauhan, sehingga kaveling ini cocok digunakan 
sebagai lokasi komersial. Sedangkan kekurangannya, 
kaveling ini kurang nyaman digunakan sebagai 
tempat tinggal karena penghuninya akan terganggu 
oleh kendaraan yang seringkali melintas. Lokasi yang 
sering dilintasi juga dinilai kurang aman. 


Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 21 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


22 


Tipe D 

Namanya adalah Corner Lot, namun kebanyakan 
orang menyebut tipe D sebagai kaveling sudut atau 
hoek. Kaveling tipe D terhitung lebih luas daripada 
kaveling interior. Pintu masuknya juga bisa diakses 
melalui dua muka. Berbeda dengan tipe interior, 
sirkulasi udara di kaveling sudut jauh lebih bagus. 
Halaman kaveling ini juga cukup luas. Dengan 
berbagai kelebihan tersebut, kaveling sudut bagus 
digunakan untuk tempat tinggal. 


Kekurangan yang layak diperhitungkan adalah 
keamanan dan ketenangan. Dua pintu masuk 
membuat kaveling ini riskan dan cenderung lebih 
berisik karena akan lebih banyak orang maupun 
kendaraan yang melintas. 


Tipe E 

Mari melihat sekali lagi gambar di mana tipe 
E terletak. Unik, tipe E terletak di tengah-tengah 
kaveling lain. Sekilas jika dilihat dari atas, kaveling tipe 
E seperti mengunci kaveling-kaveling di sekelilingnya. 
Mungkin itu pula yang menyebabkan tipe E diberi 
nama Key Lot. 


Dilihat sekilas, maka kaveling key lot berbentuk 
memanjang ke belakang. Umumnya area parkirnya 
luas. Karena hanya mempunyai satu akses pintu 
masuk, maka kaveling key lot relatif lebih aman dan 
tidak terlalu berisik. 


| Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Lagi-lagi lokasiditengah-tengahakan berhadapan 
dengan masalah sirkulasi udara, apalagi posisi key lot 
memungkinkan kaveling ini dekat dengan septic tank 
tetangga. Pandangan view-nya pun hanya searah. 


. Tipe F 

Dari gambar terlihat bahwa tipe F berbentuk 
L. Sekilas tampak seperti bendera berkibar. Itu 
kenapa tipe F diberi nama Flag Lot. Secara fengshui, 
tipe F banyak disukai karena bentuk denah yang 
menggantung di bagian belakang. Secara umum tipe 
F juga terbilang aman. Ini dikarenakan posisi kaveling 
tersembunyi. Kekurangan tipe F adalah karena 
posisinya tidak mempunyai akses ke jalan utama. 


C. Rumah Wadah Kehidupan 


“Manusia membangun rumah dan pada gilirannya rumah 
membentuk manusia” 
- Pepatah Feng shui - 


Di muka bab telah banyak diulas mengenai sejarah 
permukiman. Bagaimana perkembangan rumah yang 
semula berupa goa atau galian hingga menjadi rumah 
yang kita kenal saat ini. Mulai dari kebiasaan berpindah- 
pindah hingga hidup menetap yang secara tidak langsung 
memengaruhi pandangan dan kebutuhan manusia akan 


rumah. 


Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 23 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ya, baik berupa goa maupun gedong megah, sejak 
dulu orang percaya bahwa rumah merupakan kebutuhan 
pokok makhluk hidup. Orang Jawa bahkan akrab dengan 
filosofi sandang, pangan, papan. Bahwa manusia hidup di 
dunia ini membutuhkan pakaian, makanan, dan tempat 
tinggal. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok 
manusia, sejajar dengan kebutuhan akan pangan dan 
pakaian. 


Pada perkembanganya, rumah tidak semata 
dipandang sebagai sebuah bangunan berlantai dan 
beratap. Tempat berteduh dan berlindung. Rumah adalah 
wadah bagi kehidupan. Tempat mendapat dan mencipta 
kebahagiaan. Rumah menjadi penuh arti bahkan tidak 
jarang simbol tertentu bagi penghuninya. Siapa yang tidak 
hendak mempunyai rumah. Apalagi rumah idaman. Tapi 
siapa yang berani memikirkannya? Tentu hanya mereka 
yang berkecukupan.Tidak hanya kecukupan materi, tetapi 
kecukupan pengetahuan dan keberanian adalah yang juga 
penting. Sebagai perumpamaan, orang yang hidup pada 
zaman prasejarah, meski mereka diberi hamparan hijau 
layaknya surga bernilai ratusan juta, tanpa pengetahuan 
yang memadai, mereka akan meninggalkannya. 


Beberapa merasa tidak berani bermimpi akan rumah 
idaman karena takut akan biaya. Tetapi sungguh, jika 
Anda termasuk salah satunya, setelah membaca buku ini, 
Anda akan berani menggambarkan rumah idaman Anda. 
Rumah yang Anda peroleh dengan kerja otak. Anda bisa 


memulai dengan menyiapkan desain rumah, interior, 


24 | Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


serta eksteriornya. Kemudian Anda membeli tanah dan 
membangun rumah di sana. Diawali dengan membangun 
pondasi yang kokoh, kemudian menyatukan bata demi 
bata dengan rapi sehingga elok rupanya kelak tercipta. 
Tidak lama kemudian, rumah idaman Anda pun siap 
dihuni. 


Mungkin juga, Anda lebih memilih membeli lewat 
KPR, atau rumah second hand. Anda bisa melakukan 
renovasi atau membiarkannya begitu saja. Ada banyak 
sekali kemungkinan. Tapi ingatlah, berbagai kemungkinan 
tersebut merujuk pada keinginan mempunyai rumah 
yang kokoh, indah, dan terjaga sebagai wadah kehidupan 
keluarga Anda. Saatnya memberikan yang terbaik untuk 
yang tercinta bukan? Nah, berikut ini adalah tipe-tipe 
rumah yang mungkin bisa Anda jadikan referensi. 


a. Rumah Baru untuk Hunian 

Jika Anda lebih tertarik untuk mempunyai rumah baru 
sebagai istana bagi keluarga tercinta, ada berbagai hal 
yang perlu dipikirkan. Terutama soal lahan yang terbatas. 
Lahan terbatas sedangkan peminat semakin bertambah 
membuat harga rumah kian melambung. Konsekuensinya 
pun jelas, pada budget. Maka dari itu, berpikir cerdas 
adalah solusi paling jitu untuk tetap mendapatkan istana 


berupa rumah baru. 


Berbagai tips jitu mendapatkan berbagai properti 
tanpa modal akan dibahas lebih jauh di bab selanjutnya. 
Lebih jauh kaitannya jika Anda berminat berinvestasi 


Cara Gampang Punya Properti Tanpa Modal | 25 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


